BUKU PINTAR 


facebook. 


MARKETING 


« Cara membuat Fans Page yang 
mendukung kegiatan 
Facebook Marketing. 


Membuat aplikasi kuis 
di Facebook yang mampu 
“menghipnotis” banyak orang. 


Panduan lengkap melakukan 
viral marketing lewat E-book. 


Menjadikan Twitter senjata super 
ampuh untuk promosi. 


Rahasia mencari ribuan 
Follower dengan sangat mudah. 


(Rt) Jefferly Helianthusonfri 
UMP LEKNO com Java Creativity 


EngKapinya Of pustias.coiii 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


BUKU PINTAR 
Facebook & Twitter Marketing 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Sanksi Pelanggaran Pasal 22: 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 
Tentang Hak Cipta 


1. 


Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan 
sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat 
(2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) 
bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau 


pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 
5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). 


Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau 
menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta 
atau hak terkait sebagai dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


BUKU PINTAR 
Facebook & Twitter Marketing 


Jefferly Helianthusonfri 
Java Creativity 


PENERBIT PT ELEX MEDIA KOMPUTINDO 


(Ya KOMPAS GRAMEDIA 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


BUKU PINTAR Facebook & Twitter Marketing 


Jefferly Helianthusonfri 

Java Creativity 

O 2012, PT Elex Media Komputindo, Jakarta 

Hak cipta dilindungi undang-undang 

Diterbitkan pertama kali oleh 

Penerbit PT Elex Media Komputindo 

Kelompok Gramedia, Anggota IKAPI, Jakarta 2012 


Editor: Whindy Yoevestian 


ID : 121120374 


ISBN: 978-602-00-2056-3 


Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau 
seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit. 


Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia, Jakarta 
Isi di luar tanggung jawab percetakan 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Terima Kasih 


Ada yang bilang ucapan terima kasih itu adalah salah satu kata 
paling indah dalam Bahasa Indonesia. Nah, sebagai insan yang ingin 
menyenangkan hati orang lain, saya ingin mengucapkan kata indah 
tersebut. 


Pembaca yang baik hati, mohon izinkan penulis mengucapkan terima 
kasih kepada orang-orang yang spesial dan berandil besar dalam 
terbitnya buku ini. 


Pertama kali, jelas sudah layak dan sepantasnya ucapan terima kasih 
di-berikan kepada Tuhan Yang Maha Baik atas karunia dan izin-Nya, 
penulis mampu menyelesaikan buku ini hingga selesai. 


Kedua orang tua penulis yang sudah dengan susah payah membesar- 
kan penulis. Penulis juga berterima kasih untuk semua keluarga besar 
yang telah memberi dukungan 9 


Mister Dedik Kurniawan. Sang Guru, motivator, serta sahabat dekat 
yang telah membagi ilmunya, menjadi sumber inspirasi, dan bahkan 
jadi “teman curhat”. Mudah-mudahan makin jaya dan berbahagia. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Seluruh sahabat-sahabat super di Java Creativity yang sudah menjadi 
teman seperjuangan tempat berbagi ilmu, rasa, suka-duka dan lagi- 
lagi “curhat” O, 


Bapak Whindy Yoevestian selaku editor buku ini, dan seluruh tim Elex 
Media Komputindo yang telah berkenan menerbitkan buku ini. 
Semoga ke depannya, Elex Media makin maju dan super. 


Seluruh teman-temanku yang telah berbaik hati memberi dukungan, 
baik berupa senyuman GO, dukungan kata-kata, ide, dukungan materi 
dan kesetiakawanan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. 


Seluruh guru penulis di luar sana, yang sudah berbaik hati membagi 
ilmu yang super, hingga penulis bisa berkarya dalam buku ini. 


Pak Mario Teguh atas motivasinya, baik lewat acara supernya “Mario 
Teguh Golden Ways” maupun lewat Facebook Page dan Forum Beliau 
yang Super. 


Anda yang sedang membaca buku ini. Berkat Anda buku ini menjadi 
berarti. Tanpa Anda, buku ini seakan tidak berarti karena hanya akan 
menjadi “pajangan” di toko buku. Terima kasih sudah membeli & 
(“makasih ya, mudah-mudahan rejeki Anda menjadi semakin lancar). 


Jefferly Helianthusonfri" 


vi 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Kata Pengantar 


Luar biasa... Akhirnya selesai juga buku ini. & 


Tak disangka tak diduga, proses penulisan buku ini berlangsung secara 
dramatis dan melalui banyak tantangan. Dimulai dari puasa 90 hari 90 
malam (“puasanya sewaktu saya lagi tidur 9) hingga ditulisnya halaman 
terakhir dari buku ini, luar biasa dan benar-benar proses yang panjang. 


Sudah sepatutnya saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan YME. 


Bahkan, tahukah Anda selama menulis buku ini saya banyak pergi ke du- 
kun (wahh dukun apa tuh, “yang pasti bukan dukun beranak)? Wahh.. 
dukun mana itu? Jawabannya adalah dukun Google O. Ya iyalah, saat ini 
zaman sudah serba canggih, main game saja sudah pakai internet (istilah- 
nya game online), berteman sudah lewat Twitter dan Pesbuk (“ketahuan 
ndeso-nya), belanja sudah pakai sistem e-commerce, pembayaran sudah 


lewat internet banking, hmm.. semua sudah benar-benar canggih.. 


Tak terasa, internet sudah mengubah hidup kita. Seperti yang sudah di- 
jelaskan tadi, hidup kita banyak targantung dari internet. Bahkan yang 
lebih parah, hidup sebagian orang seakan sudah tidak bisa dipisahkan 
dengan jejaring sosial seperti Facebook. Ya, Facebook sudah diibaratkan 
candu yang menawan ratusan juta orang di dunia ini setiap harinya 
(“mungkin Facebook bakal menjadi saingan dengan rokok atau nar- 
kotika). Puluhan juta orang Indonesia setiap harinya login di situs Face- 


book, update status, komentar status, chatting, dan lain sebagainya. 


vii 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Berawal dari sanalah, banyak orang yang menganggap bahwa Facebook 
bisa dijadikan sebagai media pemasaran (marketing) produk yang efektif 
dan superior. Tidak sedikit perusahaan yang rela menghabiskan anggaran 


promosinya demi memanfaatkan Facebook sebagai sarana pemasaran. 


Bahkan, salah satu faktor penentu kemenangan Barrack Obama pada pe- 


milu Amerika tahun 2008 lalu adalah karena Facebook. Luar biasa kan? 


Pernahkah terpikir di benak Anda untuk memanfaatkan Facebook seba- 
gai sarana pemasaran produk/bisnis Anda? Jika ya, maka buku ini sangat 
tepat berada di genggaman Anda. Yang pasti dalam buku ini, Anda akan 
dipandu secara step by step untuk memanfaatkan Facebook sebagai sa- 
rana marketing yang efektif, efisien dan menghasilkan. Di buku ini, kita 
akan bersama-sama melakukan kegiatan Facebook marketing secara 


maksimal. 


Akhirnya, dengan penuh kebanggaan penulis persembahkan buku ini ke- 
pada Anda. Semoga apa yang dibahas dalam buku ini bisa Anda praktik- 


kan dan mendatangkan hasil yang baik. 


Lubuklinggau - Sumatera Selatan, Desember 2011 


Jefferly Helianthusonfri 


viii 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Kata Pengantar ..........oooooooooo.o oom. vii 


Dahan 00000251105 13 55 2nnnsennassn kanan aan anna INN Nana NN ON ix 
Bab1 Pendahuluan ......oooooooooo oo... oom. 1 
1.1 Facebook Membirukan Dunia, Ini Peluang Bagi Kita.............. 1 

1.2 Mengenal Facebook Marketing ...............ooooooo Wo 2 

1.3 Tujuan Facebook Marketing... 3 

1.3.1 Membangun Komunitas............ooooooWoomoccc 3 

1.3.2 Membuat Saling Terhubung..........ooooo Woo 3 

1.3.3 Menciptakan Kredibilitas................oooooo.oW 4 

1.3.4 KOMUNIKASI .....ooooorWoWoWoo Woo mna 4 

13:55 “Menjual oran iknonnde ne nenen an ga ena nan aan ear a an naa aa APAKAH 4 

1.3.6 Mendatangkan Pengunjung ............oooo.o Woo 4 

1.4 Siapkan Dulu Hal-Hal Penting Berikut Ini... 5 

1.4.1 Sasaran Promosi Anda...........coooooWoooo Woo 5 

1.4.2 Profil Facebook yang Baik dan Meyakinkan................. 5 

1.4.3 Jadilah Pribadi yang Disukai ...........ooo.WoWoo 5 

1 A4: AN Ob Site aini Mean Nae anu bun 6 

ix 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Bab 2 


Bab 3 


Bab 4 


1.5 Kelebihan Facebook Marketing...............ooooooo.”W Woo 6 


1.5.1 Biaya Promosi Murah .......oooooWooo”W Wo 6 
1.5.2 Berteman Sambil Promosi .............oooWoWoo 6 
1.5.3 Sasaran Pasar yang Tertarget.............ooo 7 
1.5.4 Facebook Marketing Cocok untuk Membangun 
Kredibilitas dan Branding ............ooW Woo 7 
1.6 Anda Sudah Punya Beberapa Akun Ini? ............ooooo#Wooo 7 
1 :65T. BIMA ae 2en2i2en inti taat nan an nda at 8 
1.6.2 Akun Facebook...” 8 
Tiga Trik Super Facebook Marketing ...........oooooooo.oo 9 
2.1 Dengan Aplikasi KUIS ......oooooo#W #W oom 9 
2.2 Menggunakan dan Mengoptimalkan Fans Page.................. 10 
2.3 Viral Marketing Lewat E-book..........Wooo”W” (Woo Wo 11 
Memanfaatkan KUIS... oo. 13 
3.1 Merencanakan KUIS...» Woo ommoW Wo WWW. 13 
3.1.1 Membidik Target Peserta KUIS ...........ooooooooooW Wo 14 
3.1.2 MeNYyUSUN KUIS .....ooooo#W#o#W#WWmkkka 16 
3.2 Membuat Kuis dengan Aplikasi OUiZaZZ.......ooooWoW oo 18 
3.3 Mengundang Teman untuk Menjadi Peserta Kuis............... 30 
3.4 Melihat Statistik KUIS...» 33 
3.5 Beberapa Tip Seputar KUIS .......oooooWooWo”Wo Woo 35 
3.5.1 Bagaimana Mendatangkan Banjir Kunjungan Lewat 
KU ar Pee anna ape and Mann annanan 35 
3.5.2 Ide untuk Membuat KUIS ........oooo.Wo Woo 35 
Tutorial Dasar Fans Page.............oooooooo.ooo.ooooo.. 37 
4.1 Pentingnya Fans Page dalam Facebook Marketing.............. 37 
4.1.1 Fungsi Fans Page dalam Facebook Marketing........... 38 
4.1.2 Kelebihan Fans Page Dibanding Aplikasi Lain di 
FateboOKa nee ine isat tebet maantneka aa mana 38 
4.2 Membuat Fans Page di Facebook .............oo.o”o#W Woo 39 
4.3 Mengenal dan Mengatur Beberapa Bagian Fans Page......... 44 
4.3.1 Mengatur Informasi Fans Page................ooooo 44 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Bab 5 


Bab 6 


Bab 7 


4.3.2 Mengenal Beberapa Menu di Sidebar Kiri Fans Page 49 


4.4 Mengganti Nama Fans Page..............ooooooWooc 52 
4.5 Mengganti Foto Profil Fans Page ................oooooo 55 
4.6 Mengisi dan Mengirim Konten ke Dinding Fans Page.......... 57 
4.7 Membuat Catatan di Fans Page ...............oooooWo Woo 60 
4.8 Membuat Polling untuk Mengetahui Keinginan Fans Anda. 67 
Memperlengkap Fans Page..........oooooooocooo.o.o.o.oo.o.o. 71 
5.1 Menambahkan Aplikasi iFrameWrapper .......oooWo”Wo 71 
5.2 Membuat Pesan Selamat Datang (Landing Page) di Fans 
PAP Eee enemnandenenawa ek aan AR Kana Kaka aka aa Ten anna Nan e aan Aan Ten ana nan ana de 76 
5.2.1 Menyiapkan Gambar Background.............oooooo. 77 
5.2.2 Meng-upload Gambar ke Internet .............o.ooo.oo. 82 
5.2.3 Memasang Ucapan Selamat Datang di Fans Page..... 85 
5.2.4 Mengubah Nama MENU .........ooooWo (Wo (WWW mm Jaana 89 
5.3 Menambahkan Menu Profil ..........oooo#WoW oo 92 
5.4 Menambahkan Menu Catatan ..............ooooooomoo 101 
5.5 Menambahkan Buku Tamu di Fans Page.............iii..o.o 105 
5.6 Menambahkan Aplikasi Networked Blogs... 112 
Melipatgandakan Jumlah Fans.............oo oo... 123 
6.1 Mengundang Teman untuk Bergabung di Fans Page Anda 124 
6.2 Menggunakan Media Iklan di Facebook .............o.oo.Wo 125 
6.3 Menggunakan E-book .........oooo#Wo#W#Woo”W# WWW 126 
6.4 Menggunakan Video di Facebook................ocooo.ooomo 127 
6.5 Menggunakan KUIS......ooooWoocoWo.WoW”#W Wo W# Wana 127 
6.6 Menampilkan Like Box Fans Page di Website.................... 127 
6.7 Menggunakan Berbagai Aplikasi Dasar di Facebook.......... 133 
Viral Marketing dengan E-book...........ooocoocoo oo. 135 
(s1 “PendahulUAan4 3 iii ain Ia hna Kanan nanas 135 
71.1 Mengenal E-book ......ooooooo”#W (Woo WWW. 135 
7.1.2 Mengenal Viral Marketing dengan E-book.............. 137 
7.1.3 Bagaimana Cara Mempublikasikan E-book?............ 139 
7.2 Membuat E-book ..........oooooo#W#W Woo XJJaaan 139 
Xi 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Bab 8 


Bab 9 


xii 


7.2.1 Menentukan Ide E-book................ooooWooo 139 


7.2.2 Menyiapkan Kerangka E-book... 139 
7.2.3 Aplikasi Pendukung yang Dibutuhkan... 141 
7.2.4 Prosedur Penulisan E-book.............oooooWoWo 142 
7.2.5 Mengubah Dokumen Menjadi Format PDF............. 144 
7-3" “Cover E-bOOK.#seinan dininen ae anna nanas mesa aman 150 
7.3.1 Menyiapkan Gambar CoVer..........o.ooo WWW 150 
7.3.2 Membuat Cover E-book secara Online.................... 155 
7.4 Upload E-book ke Internet............d.ooocooo”Wo#W Woo 160 
7.5 Menampilkan E-book di Fans Page ..............ooooo.o”o Woo 164 
7.5.1 Menyiapkan Tampilan Landing Page...................... 164 
7.5.2 Memasang Halaman Download E-book.................. 170 
7.5.3 Mengubah Nama MENU ......oooWoWo.oWoWoWo oo 176 
7.5.4 Menjadikan Menu E-book Gratis sebagai Menu Awal 
yang Ditampilkan.........oooWc Woo XX 179 
7.6 Mempromosikan E-book.............»oWoWooo.W”#W mo 181 
7.6.1 Mempromosikan E-book dengan Membuat Acara. 181 
7.6.2 Mempromosikan E-book Lewat Catatan................. 186 
7.6.3 Mempromosikan E-book Menggunakan Kuis.......... 190 
7.6.4 Mempromosikan E-book Lewat Website Anda....... 190 
Jangan Lupa dengan Twitter ...........oooooooo oo. 191 
8.1 Mengapa Twitter Begitu Populer? ...........ooo.ooo#W (Woo 192 
8.2 Membuat Akun Twitter..........oooooo#W#WW (WWW # 193 
8.3 Melakukan Setting pada Akun Twitter... 198 
8.4 Mem-posting Tweet............coooooooooonnaan 205 
8.5 Mengirim Pesan Lewat Twitter... 208 
8.6 Berbagi Foto di Twitter ..........ooooo.oWo”#W (Woo 211 
8.7 Menemukan Target Promosi yang Tepat............ooooo 215 
Melipatgandakan Followers Twitter ..........oooocoocoo.. 217 
9.1 Memasang Widget Animasi Twitter... 218 
9.2 Promosikan Akun Twitter Anda di Berbagai Tempat.......... 224 
9.3 Manfaatkan Cara-Cara Facebook Marketing...................... 224 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


9.4 Promosikan Akun Twitter Anda Lewat Blog, Website, dan di 
ForuM-FOTUM oo (Wanna 225 


9.5 Mengintegrasikan Twitter dengan Feed dari Website 


ANGA sein maan ananda 225 
9.6 Membangun Branding Lewat Twitter ............Wooo 232 
Bab 10 Tip dan Trik SUp@T...........ooooooo.oooooo. 235 
10.1 Trik Memperbanyak Kunjungan ke Website...................... 235 
10.1.1 Manfaatkan Facebook Marketing secara Optimal .. 235 
10.1.2 Memasang Iklan di Berbagai Media........................ 236 
10.1.3 Membangun Jaringan yang Kuat...” 236 
10.1.4 Berikan Hadiah Gratis.................ooooooo 236 
10.1.5 Sebarkan Link Website Anda..............Wooooo 237 
10.1.6 Berikan Kenangan yang Tak Terlupakan pada 
Pengunjung Website Anda...” W#(W mo 237 
10.1.7 Siapkan Fitur Berlangganan Newsletter di Website 
ANGA wild mann anhamangsa awan 238 
10.1.8 Gunakan Aplikasi RSS Graffiti di Facebook.............. 238 
10.2 Tip Memiliki Profil yang Meyakinkan di Facebook............. 243 
10.2.1 Gunakan Nama yang Baik... 243 
10.2.2 Gunakan Foto Profil yang Baik dan Meyakinkan..... 243 
10.2.3 Pastikan yang Anda Tampilkan Adalah Hal yang 
Bai Karena an naas da akan 244 
10.3 Tip Membuat Catatan yang Menarik Perhatian................. 244 
10.3.1 Gunakan Judul yang Menarik Perhatian.................. 244 
10.3.2 Jangan Lupa Salam Pembuka ............oooo.” mo 244 
10.3.3 Jangan Bertele-tele.............oooooooco Wo Woo 245 
10.3.4 Gembirakan Pembaca Anda...........oooooo.oo 245 
10.3.5 Gunakan Kreativitas Anda .............ooWoWo.oo 246 
10.3.6 Pakai Bahasa “Gue Banget”.............oooo Woo 246 
10.3.7 Tambahkan Bumbu-Bumbu Humor ..........oooWmo 246 
Bab 11 HindariiBahaya oo. oo oo oo mo ombak 249 
11.1 Jangan Sampai Akun Facebook Anda Diblokir ................... 249 
11.1.1 Terlalu Sering Mengganti NamMa...........ooooo”Wo 250 
Xii 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


11.1.2 Terlalu Banyak Join di GTUP oo Woo. 250 


11.1.3 Melakukan SPAM ..........ooooo#o#Wo Woo 250 
11.1.4 Terlalu Banyak Memiliki Teman .........ooooW 251 
11.1.5 Menampilkan Informasi Palsu di Facebook............. 251 
11.1.6 Melakukan Kejahatan Lewat Facebook................... 252 
11.2 Tip Aman Menggunakan Facebook.............ooooo.oo Wo 252 
11.2.1 Jangan Pernah Login di Situs Selain Facebook.com 252 
11.2.2 Waspadai Keylogger...........ooooWo”W WWW 253 
11.2.3 Jangan Suka Mengklik Sembarang Link................... 256 
11.2.4 Jangan Suka Mengumbar Alamat E-mail secara 
Bere bian erna intan anom anna anennkaaaaah 256 
11.2.5 Kecerdasan Memilih Password ............ooooo 258 
11.2.6 Selalu Akses Website Tertentu dengan Protokol 
Pa ket aa nh ana tnan in ANTA mAh nee 258 
Daftar PUSAKA weni itna 261 
Tentang Penulis...» boseninn nenen en ina 263 


Xiv 


F 
(UMPI-EKNO G 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Bab 1 


PENDAHULUAN 


1.1 Facebook Membirukan Dunia, Ini Peluang Bagi 
Kita 


Belakangan ini, fenomena Facebook mengguncang Indonesia. Bukan ha- 
nya karena jejaring sosialnya, tetapi juga hal lain yang kita temui. Mulai 
dari hal positif hingga yang bersifat negatif. Masih ingatkah Anda dengan 
gerakan “Koin Untuk Prita”? Nah, itu merupakan salah satu bentuk ke- 
dahsyatan dalam pemanfaatan situs Facebook. Lewat Facebook, kita bisa 
membangun komunitas bahkan hingga menggalang kekuatan untuk me- 
lakukan sebuah aksi massa. 


Bicara soal Facebook, siapa sangka situs jejaring sosial yang dulunya ber- 
nama “The Facebook” ini mampu menjangkau dan menjadi fenomena di 
seluruh dunia. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Ketika pertama kali dirilis pada tahun 2004 lalu, tidak ada satu orang pun 
yang menyangka Facebook akan menjadi sangat luar biasa dan bahkan 
kini sudah memiliki lebih dari 600 juta member di seluruh dunia. 


Ya.. saat ini sudah ada lebih dari 600 juta anggota Facebook di seluruh 
dunia. Tentu, ini akan menjadi sangat menarik jika kita mampu menda- 
tangkan banjir trafik ke website kita lewat Facebook. 


Untuk itulah hadir buku ini, sebelum memulai pembahasan bagaimana 
mendatangkan banjir kunjungan dari Facebook ke website Anda, di bab 
satu ini kita akan sama-sama membahas beberapa hal dasar yang perlu 
kita pahami sebelum memulai Facebook Marketing. 


Mudah-mudahan apa yang ada di buku ini, bisa Anda praktikkan dan pe- 
nulis berharap Anda mampu menciptakan banjir trafik di website Anda, 
sehingga kegiatan marketing yang Anda lakukan akan membuahkan hasil 
yang memuaskan. 


1.2 Mengenal Facebook Marketing 


Dalam dunia marketing di internet, trafik atau kunjungan adalah sum- 
ber kehidupan sebuah website. Untuk itulah mendatangkan kunjungan 
adalah hal yang harus dilakukan oleh setiap pengelola website. Tak ter- 
kecuali saya dan Anda. Dari sekian banyak teknik untuk mendatangkan 
pengunjung ke website, Facebook marketing adalah pilihan utama bagi 
banyak orang. Apa sih Faceook marketing itu? Bagaimana konsepnya? 
Dan, apa saja yang kita perlukan supaya bisa melakukan Facebook mar- 
keting yang super? Semuanya kita kupas di subbab ini. 


Facebook marketing berasal dari dua kata, yakni Facebook yang artinya 
Facebook dan kata marketing yang berarti pemasaran. Dua kata inilah 
yang memberi makna dari Facebook marketing, yaitu kegiatan pemasar- 
an dengan memanfaatkan Facebook. 


Facebook marketing bukan hanya soal promosi, namun ada banyak nilai 
yang terkandung di dalamnya. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Lebih lengkap mengenai nilai yang terkandung dalam Facebook market- 
ing, bisa Anda temukan setelah Anda praktikkan semua hal seputar Face- 
book marketing. 


Ada dua cara dalam kegiatan marketing, yakni soft marketing dan hard 
marketing. Soft marketing adalah teknik promosi yang dilakukan dengan 
“lembut” dan tidak ada unsur paksaan kepada orang yang menjadi tar- 
get promosi kita. Sementara, hard marketing adalah kebalikannya. Da- 
lam buku ini, kita akan sama-sama belajar bagaimana melakukan Face- 
book marketing secara soft marketing. 


1.3 Tujuan Facebook Marketing 


Ada banyak sekali tujuan Facebook marketing. Berikut beberapa tujuan 
kita melakukan kegiatan Facebook marketing. 


1.3.1 Membangun Komunitas 


Komunitas adalah unsur penting dalam Facebook marketing. Maka, 
membangun komunitas adalah hal wajib yang dilakukan oleh kita para 
marketer Facebook. Karena, lewat komunitaslah akan terbentuk “keru- 
munan” pasar yang siap membeli produk Anda. Facebook adalah situs je- 
jaring sosial, sehingga tidaklah sulit bagi kita untuk mengembangkan se- 
buah komunitas. Komunitas biasanya dibuat dengan latar belakang atau 
tujuan tertentu. Misalnya, bagi Anda yang mempunyai toko buku maka 
bisa membangun komunitas pembaca buku untuk menjadi “sasaran pa- 
sar” Anda. 


1.3.2 Membuat Saling Terhubung 


Dalam dunia bisnis, hubungan antara penjual dan pembeli sangat pen- 
ting. Nah, lewat Facebook marketing kita bisa membuat sebuah media 
yang bisa menghubungkan antara penjual dan pembeli. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Sehingga interaksi bisa terjadi. Ada banyak fitur di Facebook yang bisa 
membuat kita saling terhubung, seperti fans page, grup, aplikasi, dan 
lain sebagainya. 


1.3.3 Menciptakan Kredibilitas 


Kredibilitas adalah kualitas, kapabilitas, atau kekuatan untuk menimbul- 
kan kepercayaan dari orang lain. Dalam Facebook marketing, selain men- 
jual kita juga akan membangun kredibilitas yang baik. Sehingga kita bisa 
dikenal sebagai orang yang ahli atau “punya kemampuan” di suatu bi- 
dang. Makin besar kredibilitas Anda, maka makin besar pengaruh Anda. 


1.3.4 Komunikasi 


Komunikasi sangatlah penting. Untuk itu, dibutuhkan komunikasi dalam 
pemasaran dan operasional bisnis Anda. Lewat berbagai fitur yang ada di 
Facebook, kita dapat dengan mudah berkomunikasi dengan siapapun ju- 
ga. Komunikasi yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik pula. & 


1.3.5 Menjual 


Lewat Facebook, kita bisa juga menjual. Ya, ada banyak sekali layanan 
dan fitur Facebook yang bisa kita gunakan untuk menjual produk. Salah 
satunya adalah dengan membangun toko online di fans page Facebook. 


1.3.6 Mendatangkan Pengunjung 


Tujuan Facebook marketing, salah satunya adalah mendatangkan pe- 
ngunjung ke website Anda. Kunjungan adalah roh dari website Anda, un- 
tuk itulah lewat Facebook marketing, kita akan mendatangkan sebanyak 
mungkin pengunjung, supaya website Anda makin hidup dan kegiatan 
bisnis Anda menjadi makin subur O. Nah, itu adalah beberapa tujuan da- 
ri Facebook marketing. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


1.4 Siapkan Dulu Hal-Hal Penting Berikut Ini 


Ada beberapa hal penting yang perlu Anda siapkan sebelum memulai ke- 
giatan Facebook marketing. Hal-hal penting antara lain, sebagai berikut: 


1.4.1 Sasaran Promosi Anda 


Dalam melakukan kegiatan Facebook marketing sangat perlu sekali un- 
tuk menentukan sasaran promosi kita. Makin jelas sasaran promosi kita, 
maka kegiatan marketing akan berjalan lebih efektif. Kita tidak mungkin 
mentargetkan semua pengguna internet sebagai sasaran promosi, sebab 
setiap orang mempunyai kebutuhan dan minat yang berbeda. Jadi, 
silakan Anda tentukan sasaran promosi Anda. Karena, sasaran promosi 
akan mempengaruhi bentuk strategi yang akan kita gunakan. 


1.4.2 Profil Facebook yang Baik dan Meyakinkan 


Kesuksesan Facebook sangat ditentukan dari kepercayaan yang diberi- 
kan orang-orang kepada Anda. Untuk itu, dalam membangun kepercaya- 
an amat diperlukan sekali. Salah satu cara untuk memperoleh keper- 
cayaan adalah dengan menampilkan profil yang baik dan meyakinkan. 
Gunakanlah foto profil yang baik, nama yang baik, dan selalu tampilkan 
sisi positif dari Anda. 


1.4.3 Jadilah Pribadi yang Disukai 


Menjadi pribadi yang disukai, adalah salah satu kunci dari Facebook mar- 
keting. Makin Anda disukai maka makin besar hal yang bisa Anda laku- 
kan untuk mempengaruhi banyak orang agar menjadi pengunjung setia 
website Anda atau bahkan membeli produk Anda. 


Untuk menjadi pribadi yang disukai, ada banyak cara yang bisa kita laku- 
kan, antara lain menjadi teman yang informatif, tidak mengganggu ke- 
nyamanan orang di situs jejaring sosial, menunjukkan moral yang baik 
dan masih banyak lagi. Intinya, buatlah orang lain menyukai diri Anda. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


1.4.4 Website 


Tujuan dari semua teknik Facebook marketing yang dibahas dalam buku 
ini adalah mendatangkan kunjungan ke blog/website Anda. Untuk itulah, 
Anda harus sudah memiliki website yang bisa digunakan dan sudah on- 
line. Bagi yang belum punya website, maka Anda tidak perlu kuatir, se- 
bab kini membuat website juga sangatlah mudah. Anda bisa membaca 
berbagai buku panduan seputar website. Dalam buku ini, panduan mem- 
buat dan mengelola website sudah penulis bahas pada bab 12 dan 13. 
Jadi, penulis berharap siapapun bisa menerapkan kegiatan Facebook 
marketing yang ada di buku ini. Mohon Anda siapkan dulu website Anda. 


1.5 Kelebihan Facebook Marketing 


Ada banyak sekali kelebihan dari Facebook marketing dibanding bentuk 
kegiatan promosi lainnya, antara lain: 


1.5.1 Biaya Promosi Murah 


Anda tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk membiayai kegiatan 
Facebook marketing, cukup bermodal sebuah laptop atau komputer plus 
koneksi internet maka Anda sudah bisa melakukan kegiatan Facebook 
marketing. Bahkan, dalam buku ini semua kegiatan Facebook marketing 
akan kita lakukan secara gratis dan tanpa perlu mengeluarkan uang un- 
tuk promosi. Semuanya gratis O. 


1.5.2 Berteman Sambil Promosi 


Banyak teman, banyak rejeki. Itulah salah satu kunci sukses dari Face- 
book marketing. Yakni, kita akan mencari dan membangun hubungan 
pertemanan yang baik kepada sebanyak mungkin orang di Facebook. Se- 
lain itu, memanfaatkan Facebook sebagai media promosi akan menjadi 
lebih mudah, sebab kita bisa membangun komunitas, saling berbagi, 
membuat forum, dan lain sebagainya. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


1.5.3 Sasaran Pasar yang Tertarget 


Ketika melakukan Facebook marketing, kita sudah pasti akan membidik 
suatu segmen (kalangan tertentu) yang akan menjadi sasaran target kita. 
Lewat Facebook, kita bisa membagi pengguna internet berdasarkan be- 
berapa aspek. Seperti hobi, pekerjaan, kebutuhan, umur, jumlah ang- 
gota keluarga, dan lain sebagainya. Jadi, Anda bisa menentukan mana 
yang merupakan target dan mana yang bukan. 


1.5.4 Facebook Marketing Cocok untuk Membangun 
Kredibilitas dan Branding 


Kredibilitas adalah kualitas, kapabilitas, atau kekuatan untuk menimbul- 
kan kepercayaan dari orang lain. Dalam Facebook marketing, selain 
“menjual” kita juga akan membangun kredibilitas yang baik. Sehingga 
kita bisa dikenal sebagai orang yang ahli atau “punya kemampuan” di 
suatu bidang. Makin besar kredibilitas Anda, maka makin besar peng- 
aruh Anda. Contohnya, seorang arsitek tentu akan lebih dikenal jika ia 
mampu membangun komunitas di Facebook. Ia akan lebih dikenal, ke- 


P 


mudian ia juga akan lebih terkesan “profesional” dan ditambah lagi de- 


ngan layanan tambahan yang mungkin saja ia berikan lewat internet. 


Itulah beberapa kelebihan Facebook marketing. Masih ada banyak kele- 
bihan lainnya, yang bisa Anda temukan setelah Anda melakukan Face- 
book marketing. 


1.6 Anda Sudah Punya Beberapa Akun Ini? 


Dalam melakukan Facebook marketing, kita harus punya syarat mutlak. 
Beberapa akun penting ini sudah harus Anda miliki. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


1.6.1 Email 


Email adalah alat komunikasi di internet. Hampir semua pengguna inter- 
net pasti punya email. Lewat email segala komunikasi bisa dilakukan, 
mulai dari urusan bisnis, urusan pertemanan, dan lain sebagainya. 


Pastikan Anda sudah punya email. Jika belum, silakan Anda daftar dulu 
di penyedia layanan email, seperti Gmail dan Yahoo! Mail. Untuk mem- 
buat email, silakan daftar di situs www.gmail.com. 


1.6.2 Akun Facebook 


Ini syarat mutlak. Anda harus sudah punya akun Facebook untuk mela- 
kukan kegiatan Facebook marketing. Bagi yang belum punya, silakan daf- 
tar dulu di situs www.facebook.com. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Bab 9 


TIGA TRIK SUPER 
FACEBOOK MARKETING 


Di bab 1, kita sudah sama-sama membahas tentang beberapa perkenal- 
an dengan kegiatan Facebook marketing. Nah, pada bab 2 ini kita akan 
mengupas tentang 3 trik super yang akan kita manfaatkan untuk menda- 
tangkan banjir kunjungan ke website Anda. Adapun 3 trik super tersebut 
adalah, dengan menggunakan aplikasi kuis lewat Facebook, memanfaat- 
kan Facebook, dan viral marketing lewat e-book. 


2.1 Dengan Aplikasi Kuis 


Salah satu daya tarik dari Facebook adalah adanya fitur integrasi antara 
akun Facebook dengan aplikasi Facebook, sehingga pengguna tidak ha- 
nya bisa bersosialisasi, melainkan juga bisa melakukan kegiatan lainnya, 
seperti bermain game, have fun, berbisnis, dan lain sebagainya. Fitur ini 
membedakan Facebook dengan situs jejaring sosial lainnya. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


